WikipediA 

Bahasa Rapa Nui 


Bahasa Rapa Nui (Rapanui) adalah bahasa Polinesia 
Timur yang dituturkan oleh etnis Rapanui , penduduk asli 
pulau Paskah . Bahasa ini dituturkan oleh 4.650 orang. 
Menurut catatan Spanyol saat kunjungannya tahun 1770 
ke pulau Paskah, dari 94 kata yang dicatat banyak istilah 
merupakan bahasa Polinesia , tetapi beberapa merupakan 
bahasa yang tidak dikenal.^^^ Spanyol juga mencatat 
sekitar 10 kata yang tidak memiliki hubungan dengan 
bahasa lain (Kata dalam bahasa Rapa Nui masa kini ada 
di dalam kurung): 

1. cojana (katahi) 

2. corena (karua) 

3. cogojCi (katoru) 

4. guirote (kaha) 

5. majana (karima) 

6. teCito (kaono) 

7. tejea (kahitu) 

8. morogui (kavau) 

9. vijoviri (kaiva) 

10. gueromata-paupaca guacaxixiva (kaangaahuru) 

Referensi 


1. ^ Heyerdahl, Thor. Easter Island - The Mystery 
Solved. Random House New York 1989. 

Pranala luar 


■ Rapa Nui legends and traditions, both in Rapa 

Nui and in English, also from Rongorongo.org (ht 
tp://www.rongorongo.org/leyendas/index.htm) 

■ Easter Island Foundation's Rapa Nui Glossary (h 

ttp://www.islandheritage.org/vg/vg22.html) 

■ Miki Makihara (Queens College), has several papers on contemporary Rapa Nui language and 

language revival efforts (http://gcpages.gc.cuny.edu/ANTHRO/makihara/makihara.html) 

■ (Inggris) Bahasa Rapa Nui (http://www.ethnologue.com/show language.asp?code=rap) di 
Ethnologue 


Bahasa Rapa Nui 

Vananga Rapa nui 
Dituturkan di Chili 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Sistem 

penulisan 


ISO 639-2 
ISO 639-3 


Pulau Paskah 

4.650 (etnis Rapa Nui, 

2002) {tidak tercantum tanggal) 

Austronesia 

■ Malayo-Polinesia (MP) 

■ Malayo-Polinesia Inti 
■ MP Tengah-Timur 
- MP Timur 
■ Oseanik 

■ Oseanik Tengah-Timur 

■ Oseanik Jauh 

- Pasifik Tengah 

■ Fiji Timur-Polinesia 

- Polinesia 

■ Polinesia Inti 

■ Polinesia Timur 

■ Bahasa Rapa 
Nui 

Alfabet Latin , dahulu 
rongorongo 

Kode bahasa 

rap 

rap 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Rapa_Nui&oldid=6601334 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 April 2013, pukul 00.41. 






































Teks tersedia di bawah Lisensi AtribjJsi-Ber^agiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



